PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan Ahmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321260 
TULUNGAGUNG KodePos 66217 


PENGUMUMAN 
NOMOR: 810/01/203/2019 
TENTANG 

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJAN KERJA 
(PPPK) TAHAP I PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

TAHUN 2019 

Berdasarkan: 

4. Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ; 

5. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi RI 
nomor :B/245/FP3K/M.SM.01.00.2019 tanggal 4 Pebruari 2019 tentang 
Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019; 

6. Surat Bupati Tulungagung Nomor: 810/251/203/2019 Tanggal 15 Pebruari 2019 
Tentang usulan Kebutuhan PPPK Tahap I Tahun 2019 

Pemerintah Kabupaten Tulungagung membuka penerimaan Calon Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2019 dari eks Tenaga 
Honorer Kategori II dan Tenaga Penyuluh Pertanian berdasarkan MoU Menteri 
Pertanian dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung serta masih aktif 
melaksanakan tugas sampai saat ini dengan formasi sebanyak 113 (seratus tiga 
belas) calon PPPK, dengan rincian : 



NO 

KELOMPOK 

JABATAN 

KUALIFIKASI PENDIDIKAN 

ALOKA 

SI 

FORMA 

SI 

UNIT KERJA 
PENEMPATAN 

i 

ii 

lii 

iv 

V 

A 

TENAGA GURU 

SI (STRATA SATU) 

31 

DINAS PENDIDIKAN, 
PEMUDA DAN 
OLAHRAGA 

B 

TENAGA 

PERTANIAN 

- SMK Pertanian , 

- SMA Bersertifikat Pertanian 

- Diploma III (D-lll) 

- Strata 1 (S-1) 

82 

- DINAS PERTANIAN/ 

- DINAS 

PETERNAKAN 

Jumlah Total 

113 



Informasi lebih lanjut mengenai cara pendaftaran dan persyaratan administrasi 
pengadaan calon PPPK akan di update melalui portal/website 
https://sscasn.bkn.go.id/ aiau http://bkd.tulungagung.go.id 

Demikian untuk menjadikan maklum. 

Dikeluarkan di: Tulungagung 
Pada tanggal : 15 Pebruari 2019 


a.nJyjJBUPATI TULUNGAGUNG 

ris Daerah 
litia Seleksi Daerah 


UZI. MM. 



Utama Madya 
199003 1 006 
























